WikipediA 

Bahasa Kenyah Kelinyau 


Bahasa Kenyah Kelinyau adalah sebuah bahasa yang 
dipertuturkan oleh Suku Kenyah Kelinyau^ di wilayah 
desa Pimping, Long Setulang, Batu Kajang, Long Uli, 
Long Belua, aliran Sungai Kayan, Mahakam, Baram hulu, 
Bahau, Balui hulu, Malinau, Belayan, dan Telen di 
Kalimantan Timur bagian utara, Indonesia. 

Dialek 


Bahasa Kenyah Kelinyau mempunyai beberapa dialek, 
antara lain: 

■ Lepo’ Tau 

■ Lepo’ Bem 

■ Uma’ Jalan 

■ Uma’ Tukung 

■ Lepo’ Ke 

■ Lepo’ Kuda 

■ Lepo’ Maut 

■ Lepo’ Ndang 

■ Badeng 

■ Bakung 

■ Lepo’ Tepu’L 2 ! 

Referensi 


1. A Joshua Project - Kenyah Mainstream Speaking Peoples (http://www.joshuaproject.net/langua 

ges.php?rol3=xkl) 

2. A Ethnologue - Kenyah Wahau language (http://www.ethnologue.com/show_language.asp7cod 

e=whk) 


Bahasa Kenyah Kelinyau 

Usun Apau Kenyah, Highland Kenyah 

Dituturkan di 

Indonesia, Malaysia 

Wilayah 

Provinsi Kalimantan Timur 

Penutur 

12.000 (2007) (tidak tercantum 

bahasa 

tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 

■ Melayu-Polinesia 

■ Bomeo Utara 

■ Sarawakan Utara 

- Kayan-Kenyah 

■ Kenyah 

■ Bahasa Kenyah 
Kelinyau 

Kode bahasa 

ISO 639-1 

- 

ISO 639-2 


ISO 639-3 

xkl 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Kenyah_Kelinyau&oldid=14286713" 


Halaman ini terakhir diubah pada 15 Oktober 2018, pukul 13.57. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 































